ABSTRAK 


Abidin Khusaeni 

Pemanfaatan EBSCO di American Corner pada Perpustakaan Utama 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta oleh Civitas 
Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan EBSCO sebagai 
koleksi American Comer UIN Syarif Hidayatullah Jakarta oleh sivitas akademika 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lokasi penelitian dilakukan di American Comer 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung 
American Comer UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan teknik sampel yang 
digunakan adalah accidental sampling. Untuk teknik pengumpulan datanya 
dilakukan melalui angket, observasi, dan studi pustaka. Sedangkan untuk tekn ik 
analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat diketahui bahwa pemanfaatan EBSCO masih belum sesuai dengan apa yang 
diharapkan. 



